


PANCACITA 


OANUN ACEH 
NOMOR 5 TAHUN 2016 
TENTANG 


PENCABUTAN OANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN 


BANK ACEH SYARIAH 


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 


DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 


Menimbang: a. 


Mengingat 


p 


ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
GUBERNUR ACEH, 


bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang 
damai, adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam 
diperlukan jasa perbankan syariah, dan untuk 
mewujudkannya telah ditetapkan dan diundangkan Qanun 
Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh 
Syariah; 


bahwa dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah, 
menghadapi perkembangan ekonomi, globalisasi dan 
persaingan yang ketat dalam dunia perbankan, Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa Bank Aceh tanggal 25 Mei Tahun 
2015 memutuskan untuk mengubah seluruh kegiatan usaha 
(konversi) Perseroan Terbatas Bank Aceh menjadi Perseroan 
Terbatas Bank Aceh Syariah; 


bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Otoritas Jasa 
Keuangan dan untuk memperlancar perubahan kegiatan 
usaha (konversi Perseroan Terbatas Bank Aceh dari sistem 
konvensional menjadi sistem syariah, perlu mencabut Qanun 
Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh 
Syariah; 


bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun 
Aceh tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah; 


Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan 
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103), 


3. Undang-Undang... 


P 


3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 


4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3893); 


5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); 


6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4867), 


7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679), 


8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang 
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank 
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5005); 


Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 
dan 
GUBERNUR ACEH 


MEMUTUSKAN : 


Menetapkan: OANUN ACEH TENTANG PENCABUTAN OANUN ACEH NOMOR 9 
TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARIAH. 


Pasal 1 


Oanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank 
Aceh Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Aceh Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 


Pasal 2... 


EEE 


Pasal 2 
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh. 


Ditetapkan di Banda Aceh 


pada tanggal 28 Juli 2016 M 
23 Syawal 1437 H 


GUBERNUR ACEH, 


: 3 ZAINI ABDULLAH 
Diundangkan di Banda Aceh 


pada tanggal 29 Juli 2016 M 
24 Syawal 1437 H 


SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


DERMAWAN 


LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 8 


NOREG OANUN ACEH (8/169/2016) 


